
TIM TAFAQQUH 

(PONDOK PESANTREN RIYADHUL JANNAH) 

Jl. Kaliwidas 2, Mertodranan, Pasar Kliwon, Surakarta 57118 
Telp : 0271652733, 087836308333 
email: mj.alhidayah@gmail.com / pondokriyadhuliannah(5)gmail.com 


Benda Najis ada 3 : 

1. Najis berat/ Najis Mugholladzoh : Anjing - babi - keturunan dari keduanya 

Cara menyucikan : dibasuh sebanyak 7 kali, dan salah satu basuhannya dicampur dengan debu. 

2. Najis ringan / Najis Mukhoffafah : kencing bayi laki-lakai, belum mengkonsumsi selain ASI, belum berusia 2 
tahun. 

Cara menyucikan : cukup dengan memercikkan air sampai merata [tidak harus mengalirkan Air]. Tetapi 
membasuhnya lebih utama. 

Najis sedang/ Najis Mutawassithoh : selain Najis di atas. Diantaranya : 

• Benda cair yang memabukkan • Kencing • Tinja • Madi • Wadzi • Darah • Nanah • Air luka yang berubah 

• Muntahan • Air liur • Bisa/ racun binatang. • Susu binatang yang tidak halal dikonsumsi • Bangkai • Darah 

• Asap Najis 
Cara menyucikan : 

• Tidak berbenda : cukup mengalirkan air 1 kali. 

• Berbenda : harus menghilangkan sifat Najis [bau, rasa dan warna] 

Sulit dihilangkan : 

• Tersisa warna saja : suci 

• Tersisa bau saja : suci 

• Tersisa warna dan bau : Najis, kecuali apabila sulit dihilangkan. 

• Tersisa rasa : Najis, kecuali apabila sulit dihilangkan. 

Benda Najis yang bisa menjadi Suci: 

• Khomer/ cairan memabukkan apabila sudah menjadi cuka'. 

• Kulit bangkai setelah di Samak. 

• Setiap Najis yang telah menjadi binatang 

Kunjungi situs kami di 
www.nyantri yuk.id 

Dan instal aplikasinya di google playstore 
Nyantri Yuk 



Nyantri Yuk 


Sehat Dan Mencerdaskan 








